Bunga Tabungan 


Apa yang Dimaksud dengan Bunga Tabungan ? 

Ketika membuka rekening tabungan di bank, nasabah akan mendapatkan keuntungan 
berupa bunga. Hal inilah yang dimaksud dengan bunga tabungan. Dengan kata lain, 
bunga tabungan dapat didefinisikan sebagai keuntungan yang diberikan oleh pihak bank 
kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu berdasarkan persentase dan jumlah 
tabungan nasabah. 

Ada pula yang mendefinisikan bunga tabungan sebagai bentuk balas jasa yang diberikan 
oleh bank kepada nasabah berdasarkan prinsip konvensional. Jadi, jumlah dana yang 
ditabungkan di bank akan meningkat berkat adanya bunga tabungan tersebut. 

Kelebihan Bunga Tabungan 

Bunga tabungan memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri yang membuatnya berbeda 
dengan bunga dari produk simpanan bank lain. Beberapa di antaranya adalah: 

1. Mengembangkan dana pokok nasabah 

Ketika membuka tabungan di suatu bank, nasabah akan diminta untuk memberikan 
setoran awal dengan saldo minimal tertentu. Biasanya, setoran awal dan saldo 
minimal pada tabungan berjumlah sama. Dari setoran awal yang diberikan, dana 
nasabah bisa berkembang berkat pemberian bunga tabungan. Nasabah diharapkan 
bisa semakin rajin menabung karena adanya sistem floating rate. Artinya, bunga 
tabungan yang diberikan pada nasabah bergantung pada jumlah saldo. Semakin 
banyak jumlah tabungan, semakin tinggi pula jumlah bunga tabungan yang akan 
didapatkan oleh nasabah. 

2. Bisa melakukan perhitungan sendiri 

Setiap nasabah yang membuka tabungan di bank akan mendpatkan buku tabungan. 
Fungsinya adalah untuk mencatat segala transaksi rekening tabungan, jadi nasabah 
bisa mengontrol pengeluaran masing-masing. Selain itu, nasabah juga bisa 
memanfaatkan buku tabungan untuk melakukan perhitungan bunga tabungan 
sendiri melalui tiga metode, yakni berdasarkan saldo terendah, saldo rata-rata, dan 
saldo harian. 

3. Mudah dicairkan kapan pun diinginkan 

Bank akan langsung memberikan bunga tabungan melalui rekening sehingga 
nasabah bisa mengambilnya kapan pun diinginkan. Hal ini tidak terlepas dari 
kelebihan tabungan yang memang memungkinkan nasabah untuk bebas mencairkan 
dananya tanpa terikat kebijakan waktu tertentu, apalagi kini banyak mesin Anjungan 
Tunai Mandiri (ATM] yang tersebar di berbagai tempat. Nasabah bahkan bisa 
menggunakan kartu debet yang diberikan bank untuk melakukan transaksi. 


Perhitungan Bunga Tabungan 

Setiap nasabah mendapatkan jumlah bunga tabungan yang berbeda, tergantung dari 
saldo masing-masing. Mereka bisa melakukan perhitungan bunga tabungan sendiri 
melalui ketiga metode di bawah ini. 

1. Berdasarkan saldo terendah 

Besarnya bunga tabungan dihitung dari jumlah saldo terendah pada bulan laporan 
dikalikan dengan suku bunga per tahun, lalu dikalikan kembali dengan jumlah hari 
pada bulan laporan dan dibagi dengan jumlah hari dalam setahun. 

2. Berdasarkan saldo rata-rata 

Bunga tabungan dalam satu bulan dihitung berdasarkan saldo rata-rata dalam bulan 
berjalan. Cara menghitung saldo rata-rata adalah dengan membagi jumlah saldo 
akhir tabungan setiap hari dalam bulan berjalan terhadap jumlah hari dalam bulan 
tersebut. 

3. Berdasarkan saldo harian 

Metode perhitungan bunga tabungan berdasarkan saldo harian akan menghitung 
penghasilan bunga berjalan dengan cara menjumlahkan hasil perhitungan bunga 
setiap harinya. Nasabah mendapatkan penghasilan bunga setiap hari selama sebulan 
berjalan. Pada akhir bulan, jumlah penghasilan bunga diberikan melalui rekening. 

Cara Meningkatkan Bunga Tabungan 

Nasabah memang tidak dapat mengatur besarnya bunga tabungan, namun seberapa 
banyak jumlah yang didapat masih bisa dikontrol melalui beberapa cara berikut ini. 

1. Jangan terlalu sering diambil 

Bunga tabungan diberikan bank sesuai jumlah saldo nasabah dalam kurun waktu 
tertentu. Penentuan bunga yang didapatkan nasabah tergantung seberapa banyak 
saldo. Semakin sering mengambil dana dari saldo tabungan, semakin berkurang pula 
pendapatan bunga tabungan. Batasi pengambilan setidaknya sebulan sekali saja. 

2. Hitung uang minimal yang harus ada sebagai saldo 

Setiap bank menentukan biaya administrasi yang dipotong secara otomatis dari saldo 
tabungan nasabah setiap bulannya. Apabila jumlah bunga yang didapat tidak sebesar 
biaya administrasi, nasabah akan merugi. Demi menghindari hal tersebut, hitunglah 
uang minimal yang harus ada sebagai saldo. 

3. Rajin menambah saldo tabungan 

Semakin banyak uang yang ditabung, semakin banyak pula bunga tabungan yang 
didapatkan oleh nasabah. Meskipun mungkin jumlah bunga tabungannya tidak 
seberapa, saldo tabungan Anda masih akan mengalami peningkatan. 

4. Pintar-pintar memilih bank 

Beberapa bank memberikan bunga secara konvensional, ada pula yang memberikan 
bunga lebih. Bunga tabungan dapat meningkat tergantung dari seberapa lama dana 
nasabah mengendap di tabungan. 


